No.49 

DJOEMAAT 1 JULI 1938 

TAHOEN 

Tel No.393 Lembar pertama 

DAGBLAD 

Telegramadres: ,,PERKI" Padang 

99 

OOR SOETOO 

TERDIRI dari 2 lembar 

Diterbitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar 
Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN. 
Isinja diloear tanggoengan pentjetak 


Kantoor Red. & Admin: Drukk: ,,Perantaraan" Raafweg-Padang. Bajaran lebih 
dahoeloe. 


»!.P.P.A." Pariaman : AGENTEN Moeara Laboeh Alpaini Solok Alamsjoehoer Latief 
Fort de Kock: H.Aminoeddin Bijkantoor 


HARGA LANGGANAN Dalam kotta seboelan f0,60 Loear kotta seboelan f0,75 Per 
lembar f0,03 Advertntie 10 sen per regel 


Kabinet Colijn dan Pengang goeran, 


Pada achirnja boelan Mei, in terpelasi van Gelderen dalam Tweede Kamer 
tentang pembanterasan penganggoeran di Neder land, akan diperbintjangkan da 
lam Badan Perwakilan Ra'jat. Tentoe ada baiknja, djika kita bitjarakan lebih 
dahoeloe, bagai mana sikap aliranz2 berpengaroeh terhadap pada soal 
pnganggoe ran itoe. Karena djika kita ta hoe sikap itoe maka tahoelah djoega 
kita, bahwa posisi kabi net Colijn boleh diseboet teran tjam oleh interpelasi itoe. 
Memang soedah lebih dahoeloe kila toelis ke Indonesia bahwa sebenar posisi 
kabinet) Colijn tidak begitoe kokoh seperti jg disangka oleh orang2 jang ti dak 
berperhoeboengan dengan hi doep politik di Nederland. Kira kira satoe tahoen 
lewat pemilihan oemoem boeat Tweede dan Eerste Kamer, didjalankan di 
Nederland. Pada waktoe itoe posisi Colijn bisa diseboet baik sekali walaupoen 
empat tahoen lamanja ia mendjalankan politik merendahkan oepah2, politik 
menghemat dan politik aanpas sing Karena pada waktoe itoe, adalah 
kebangoenan sedikit dalam hidoep peroesahan di Neder land. Beberapa poeloeh 
riboe kaoem nganggoer telah mendapat kerdja oleh kebangoenan ekono mi jang 
disebabkan oleh devalu asi jang selaloe ditolak oleh Colijn tetapi jang achirnja 
terpaksa ia mesti djalankan. Dalam pemilihan oemoem itoe Colijn memetik 


boeah boeah jg sebenarnja boekan hasil peker djaannja Lebih dahoeloe dari 
pada pemilihan itoe Colijn amat dikritik oleh kaoem S'D.AP karena ia tidak aktief 
terhadap pada soal memperloeaskan kesempatan bekerdja. Keritik itoe 
dioeraikan djoega dalam Plan van Arbeid, ialah sendjata tadjam dalam melawan 
politik aanpessing Colijn. Tetapi Colijn menolak keritik itoe Dalam rapat2 besar ia 
mengoemoemkan bahwa diantara tahoen 1920 dan tahoen 1936 telah 
dikeloearkan oleh Pemerintah li dak koerang dari 2000 djoeta roepiah oentoek 
openbare werken tPlan van de Arbeid menoen toet 600 djoeta roepiah dalam fga 
tahoen oentoek membante ras penganggoeran). 


Colijn loepa mengoemoemkan bahwa jang dikeritik oleh S.D. AP ialah masa 
kabinet Colijn momerintah, dan hoekan dari 1920 hingga 1936 Dalam masa 
pemerintah Colijn hanjalah dike loearkan setengah dari pada belandja openbare 
werken jang poekoel rata dibelandjakan dalam masa 1920 — 1936 saban tahoen 
Oleh politik penghematan jg didjalankan oleh Colijn itoe, maka penganggoeran 
diperbesarkan Tetapi Colijn membitjarakan djoega maksoed2nja boeat ta hoen2 
jang akan datang. lamengoemoemkan bahwa boeat tahoen2 jang datang (voor 
de naaste toekomsti adalah openba re werken jang menoentoet belandja 382 
djoesta roepiah. Perkataan itoe menghindar kaoem nganggoer anti revolutionair 
memberi soearanja depada S.D.A.P. jang memadjoekan Plan van de Arbeid. 
Tetapi djika kita perik sa baik2 perkataan itoe maka njatalah bahwa dalam daftar 
openbare werken jang dimadjoe kan oleh Colijn itoe kita kete moe 164 djoeta 
roepiah oentoek Zuiderzeewerken ialah pekerdja an oemoem jang akan dilakoe 
kan dalam. .. 15 tahoen. Apa itoe dapat diseboet in de naast te toekomst? Tiap 
orang jang tidak asing dalam doenia politiek mesti mengakoe jang politik Colijn 
oen toek membanteras pengangoeran mesti diseboet tidak berhasil. Dan siapa 
ketahoei pengertian nja openbare werken politiek ia jakin djoega bahwa Colijn 
beloem pernah mendjalankan open bare werken politiek itoe. Dari permoelaan 
hingga sekarang perdjoangan melawan penganggoeran dilakoekan dengan 
S.D.A.P. dibarisan terkemoeka. S.D.A.P, dan N.V.V. lah jang manoendjoekan 
djalan dalam perdjoangan jg hebat itoe, Oentoek perdjoangan itoe mereka 
memadjoekan Plan van de Arbeid jang beroelang2 telah di seboet soedah mati 
oleh lawan2 nja tetapi jang beroelang2 telah menjatakan poela betapa perloe 
dan betapa hidoep Plan van de Arbeid itoe, Ada samboengan 


Poelau Telo Dari Pembantoe kita Bahaja Kelaparan Membajang di Poelau Simoek. 
Dar enerang teman jang ha leh dipertjaja kebenarannja, kita dikabarkan, 
pendoedoek P. Simoek, ressort P. Tello, kira kira 3 djam pelajaran kapal dari P 
Tello, saking merosotnja harga copra, pendoedoek sama soedah membiasakan 
makan sagoe, sebab pembeli beras bagi mereka hampir ta didapatkan. Boekan 
sadja orang2 jang dewasa, anak ketjil terpaksa diadjar makan kafifi namanja, 
jaitoe zat besara pahit, dan djaoeh koerang zat dan rasanja dari birah. Inilah jg 
dikoempoel kebanjakan pendoedoek ganti makan nasi. Sedang oebi, talas, 
soeskoen soedah bia sa ganti beras. Pergoeroean Islam Pernah dalam ini soerat 
kaba kita wartakan tentang pertikaian faham jang didapat dalam pengoeroes 
Islamijah School dengan goeroenja, pertikaian ini telah memboeahkan doea 
sekolah dikota ini, pertama Islamijah School tetap berdiri dalam pimpinan 
bahagian besar pengoeroes jang lama, de ngan mendatangkan goeroenja atas 


perantaraan Moehammadijah tjabang Padang, jailoe toean Sjoe'ib Ibrahim. 
Kedoea Irsjaad School dibawah pimpinan Negerihoofd dan kam poenghoofden 
sedang goeroe jg doedoek mengadjar, goeroe jang tadinja dalam Islamijah 
School, jaitoe toean2 Oedin gl St Sinaro dan Rasjidin Amin. Kita harap kan 
meskipoen partikaian pikiran jang memang dimana2 tempat sering kedjadian 
tetapi hendaknja partikaian ini djangan sampai berbaoe persoon jang dapat 
mempengaroehi perasaan oemoem. Hanja dengan adanja doea sekolah ini akan 
membawa kemadjoean kelapangan masjarakat da lam erti berlomba2 pada 
kebaikan. Benarkah...? Beberapa hari ini sering kita dengar pendoedoek 
berkwatir, boleh djadi dalam maleise mengamoek ini maling akan djalan kan 
rolnja dengan mengetok2 pin 


toe roemah dan lain2 moeslihat Tipoe moeslihat maling2 ini mendjadikan 
ramalan berbagai2 orang antaranja ada mengatakan orang rantai lari djagoki 
jang akan memotong kepala manoesia. Soeng goeh aneh dalam djeman ini 
perasaan koeno seperti adanja djagok jang diseboetkan masih di dengarkan. 
Soeara kita diperhati kan Pernah dalam ini sich beroe lang oelang kita 
bentangkan dan mengharap pada Toean Inspec teur PTT di Padang soepaja 
perhoeboengan post ke dan dari Padang aga' rapat, mis Salida jg biasanja tidak 
membawa post di harapkan bisa membawa post Voorstet kita itoe roepanja 
ternjata dapat perhatian, terboekti kapal ketjil mis Salida jang masoek dd 23 Juni 
ke P. Tello membawa post dan seteroesnja, dari kita dan pendoedoek djoega, oe 
tjapan terima kasih Kepergian tosan Fagih Hosen Ddo 20 Juni jang liwat Fa gih 
Hosen, Voorzitter Moeham madijah tjabang Padang, sesoedah berdiam kira kira 
seboelan dikota ini, telah bertolak per ss Bintoehan darl PTello ke Padang 
Keberangkatan toean ini sangat disedihkan oleh orang orang jg bersympathi 
kepada beliau, Sesoedah beberapa malam dengan mengadakan tablig di Mesdjid 
Raya, jang beroleh koendjoengan dari kaoem bapa dan kaoem iboe Pendengar 
pendengar tablig jg diadakan beliau tidak heran kalau tertjanggoeng, sebab 
perasa an perasaan jang beliau keloear kan mengenai atau amat dise nangi oleh 
pendengar pendengar oemoemnja Moga moga kepergian beliau boekan boeat 
selamanja, dan kedatangan beliau jang kedoea jg memang sangat diharapkan 
akan menoemboehkan Moehammadijah organisatie jang satoe satoenja di 
Indonesia menoeroet penili kan kita, wadjib soedah dilahir kan di tengahitengah 
pendoedoek Poelau Batoe ini Keadaan Pasar beloem berobah Soedah beberapa 
boeian sam pai sekarang pasar disini kelihat an sepih, kaoem soedagar pada 


ever dari pe 


mengeloeh sebab harga hasil boemi amat djaoeh merosot. Harga copra tidak 
tetap, sangat boleh djadi copra ini akan toeroen lagi. Sekarang beharga f 1.50 
per picol, minjak manis f 1.05 per blik. Boekan sadja pasar batik, tjita dan 
koemango jg koerang dida tangi publike, barang keperloe an hari2 djoega djaoeh 
merosot dari jang soedah2. Sampar Ajam. Kembali sampar ajam moelai 
berdjangkit poela di P. Tello tetapi penjakit ajam ini ta' seberapa hebat seperti 
tahoen jg soedah, Kalau sadja ajam itoe meroetoe dan kapaknja agak toeroen, 
air tioernja bergetah ta' dapat diharapkan lagi. Kenal akoe kata orang disini. 
Dengan adanja akoek ajam ini, harga telor soedah naik poela dari bia sa. Soal 


Adat di Koempoelan Motto: ngetahoean adalah soember keroesakan dalam 
segala galanja. Kalan pengetahoean sedikit, kemaoean banjak (koeati, djadilah 
manoesia ba' pimping ditepi tebing. Kalau pengetahoean banjak, kemaoean ta' 
berapa djadilah dia pengetjoet. Pintoe pengetahoean, ialah maoe menerima 
nasehat dan critiek dari siapapoen. Oleh „Tank Soekma" Dalam Perki no. 36 jang 
lam pau, kita soedah bajangkan de ngan serba pendek, bagaimana kegentingan, 
kekatjauan, soal adat di Koto Ketjil IKoempoe lang. Kekatjauan mana, adalah 
lantaran Radja IDt. Bg. Kali. soedah mematikan adatnja titel Dt Basa pada A.R. jg 
sekarang. Sebagai pembatja djoega soedah ma'loem, bagaimana adatnja 
onderdistrict Bondjol — Radjo Am pat Selo—ialah, oedjoeng darat kepala rantau, 
Boedi Tjiniago dia boekan, Koto Piliang dia an 


EDITORIAL 


VOX POPULI, VOX DE I 


Kemaren kita telah njatakan bahwa penghidoepan kita di Mi nangkabau 
choesoes moelia hari tanggal 1 Juli bersamaan de ngan finitief berdirinja 
provincie dan gouvernement Sumatra jang istimewa membawa beberapa in 
wendige decentralisa tie bernoeboeng dengan berla koenja administratieve dan 
staat kundige hervorming. Dengan perkataan lain moelai ini hari berlakoe tjara 
officiel pembagian groepsgemen shcap pen misalnja didaerah kita ini dengan 
Minangkabauraad den sebaigainja. Maka sekalian dengan segala peratoeranh 
dari keresidenan jg lama mendapat pelbagai? pero bahan2 poela, istimewa 
kewadji ban rakjat poen toeroet berobah. tita rakjat Ma tias kanan moetar ini hari 
meningkat kedalam politieke regee rings priode jang baroe poeBerhoeboeng 
dengan ini maka sekiranja kita memperhatikan de ngan betoel maka rakjat 
djelata oemoem kaoem marhaen, bah kan pendoedoek jang ordinair sama sama 
tidak bisa merasa kan bahwa mereka itoe masoek kedalam tingkatan 
pemerentahan jang baroe jang penting bagi kesedjahteraan serta kemakmoeran 
mereka. Tidak lain tidak boekan mereka itoe sesoenggoehnja tidak dapat poela 
merasakan hingga mana kepentingan perobahan jang dibawa oleh pembagian 
sekarang ini tersebab kedjadian itoe beloem mendjadi reel dimata oemoem 
sedang perobahan2 dari peratoeran peratoeran jang dibawakan pada mereka 
beloem di rasakannja. Bahwa tjara tjaranja pemeren tahan dengan itoe toeroet 
berobah, jang senantiasa dengan bertah, adatnja pantang tagisi, sjadiri 
disamping kekoeasaan resi dent itoe toeboeh Minangkabau ra'nja pantang 
talendo, hoekoem poetoes dengan moefakat 12971 raad jg didasarkan atas 
kemaoe Apa sebab maka bernama Raan rakjat jang hendak menoeroet zaman. 
djo Ampek Selo dan siapakah radja jang empat itoe, silakan Dengan berdirinja 
Minangka lah tit pembatja melihat „Perki" bauraad itoe maka rakjat toeroet ne 
36 itoe. tjampoer mengatoer serta meHanja sadja disini, akan kita njoesoen 
negeri serta rakjatnja terangkan sedikit riwajat, tentang sendiri. apa2 jang 
terdjadi di Koto KeDisinilah tersimpoelnja kepentjil. Riwajat mana, adalah kita 
tingan kita itoe. perdapat dari seorang penghoeloe di itoe. Menoeroet pikiran 
pedisslimoeti makannja ditoelangi" Dus, djadilah e Dt Bg Kali itoe, noelis, lebih 


baik penoelis kemenerima jg bersih sadja dari moekakan lebih doeloe, isi soeisi2 
jang dimoefakati. rat beliau itoe kepada kita, jg Sedang jang baginja adalah 
beliau sendiri meminta, soepaja seperti kata adat jaitoe? Kata toelisan beliau itoe 
kita siarkan 


Radja melimpahkan. Koesoet jg di pers. Dengan memperbaiki akan 
menjelesaikan, Keroeh jg soesoenan kata2 sedikit, begin memperdjernih ialah 
segala Balah boenjinja. 


sa2nja nan berempat itoe Kalau kita fikir, kiranja e Du Bg Kali setia memegang 
adat, 


— Sedikit kita riwajatkan tentang Di Bagindo Kali di K. Ketjil E. Di Bg Kali adalah 
terhitoeng dari salah seorang Ratentoe negeri Koto Ketjil ta' kan djo Ampe' Selo 
di Onderdistrict berasap jang berbaoen bangkai. Bondjol, dan Kepala Negeri Ko 
Begitoelah, pada 3 bl jang laloe kita dengar chabar, bahwa to Ketjil. Menoeroet 
adatnja, ,,tidoernja 3 orang Basa didalam negeri Ko 


Perasaan rakjat jg selama ini terpaksa diboekem sadja dalam dada, soeara rakjat 
jang selama ini terpaksa menoetoep moeloet oleh bermatjam2 keadaan jang 
memaksa mereka maka sekarang kembali mendapat kesempatan jang penoeh 
via wakil wakil rak jat jang doedoek dalam dewan Minang kabau raad itoe 
oentoek membentangkan soeara dan perasaan terseboet. Kita tidak akan 
membitjera kan kepentingan pihak lain da lam soal ini tidak lain tersebab kita 
jakin bahwa kepentingan itoe tidak moengkin tjotjok de ngan kepentingan rakjat 
toe sendiri. Oleh sebab itoe kita akan sing kirkan itoe sedjaoeh moengkin dengan 
tetap memegang konsek wensi dari nihan di senan, Pendirian Minangkabauraad 
itoe senantiasa pemerentah dari djoeroesan itoe ingin hendak mengetahoei 
arahnja serta dari djoeroesan mana bertioepnja a ngin politiek rakjat. Berdirinja 
Minangkabauraad di tengah tengah masjarakat Minang kabau ini adalah soeatoe 
syam bool dari kemaoean pemerentah goena samenwerking artinja bekerdja 
bersama sama oentoek mengatoer negeri ini dengan rak jat. Akan tetapi apakah 
mesti mendjadi sajrat bagi rakjat, bila keadaan itoe tidak meizinkan rak jat boeat 
bersoeara leloeasa arti nja bila rakjat itoe sendiri tidak mempoenjai kebebasan 
serta selaloe merasa bahwa dirinja terikat oleh sesoeatoe benda peratoe ran 
pemerentah sendiri? Begitoelah selama rakjat Mi nangkabau beloem mendapat 
kemerdekaan bersoeara dan bergerak, selama hambatan hambatan bagi 
pergerakan rakjat ada, selama rakjat itoe selaloe merasakan dirinja terikat dan 
tidak merdeka nistjaja samenwerking jang dike hendaki oleh pemerintah itoe 
tentoe agak soelit memperdapatnja. Pendek kata, selama vergaderverbod jang 
sampai saat ini tetap dihiraukan djoega beloem dihanjoetkan sehilangznja maka 
rakjat tetap poela akan tertegoen tegoen mengeloearkan perasaannja. 
Pemerintah dengan M. Raad itoe hendak mendengarkan soea 


to Ketjil telah pergi menghadap pemerentah di Lb. Sikaping de ngan 
meoendjoekan seboeah regeust, jang beroedjoed soepaja e Dt Bg Kali KN Koto 
Ketjil akan diperiksa dari hal perboeatannja jang telah beliau lakoe kan di egeri 


itoe Apakah hasilnja pengadoean Basa2 itoe? Sampai sekarang ti dak soeatoe 
apa, malah tinggal begitoe sadja. Dan apa poelakah boeah jg diperdapat oleh 
ketiga Basa itoe, semendjak mereka memadjoekan pengadoean kepada 
pemerentah? Pembatja tentoe ma'loem sendiri. 


ra rakjat sebaliknja rakjat sendiri poen hendak memperdengarkan soeara serta 
perasaannja. Oleh sebab itoe teroetama sekali rakjat haroes memperoleh 
kemerdekaan jang penoeh, dapat teroetama sekali merasakan kebebasan 
oentoek bersoeara agar mereka itoe merasa merdeka poela oentoek menjatakan 
perasaan serta memperdengarkan soeara rak jat. Boekankah wakil2 rakjat da 
lam dewan perwakilan itoe akan membawa soeara rakjat kedalam itoe?? Dengan 
keadaan itoe sadja pemerentah bersama sama rakjat dapat memperbaiki 
scheeve Istaats politieke verhou ding istaatspolitiek jang pintjang itoe jang 
mendjadi oedjoed serta hakikatnja perobahan seperti sekarang. Boekan ta' asing 
lagi bahwa pergeraken rakjat semendjak menderitat poekoelan vergaderverbod 
itoe telah mendjadi lemah sele mah2nja tidak bergerak, bahkan pergerakan 
diseloeroeh Minangka bau sekarang mendjadi soenji senjap, Rakjat tidak 
bergerak lagi oleh poekoelan jang mahahebat itoe. Sedangkan perobahan jang 
ada sekarang ini menghendaki soeara rakjat, Oleh sebab itoe dengan kebi 
djaksaan wakil wakil rakjat da lam dewan sitoe bersertaan dg tegemoet komen 
dheid wakil pemerintah didaerah ini, soepaja vergaderverbod jang masih 
menggoengkoeng pergerakan serta soeara rakjat dapat diha poeskan dalam 
daerah Minangka bau ini, agar kokoh samenwer king jang dikehendaki itoe. Dari 
hal perdjalanan serta toe djoean dari politieknja Minangka bauraad beloem dapat 
dinjata kan disini, hanja keadaan serta soesoenan dari pada itoe berhoeboeng 
dengan keangkatan anggoe ta oleh pemerentah jang tegenbalanseering soeara 
rakjat baroe kita dapat mempeladjari nja. Hanja sampai begitoe djaoeh kita 
menoenggoe dahoeloe dan pasti soedah bahwa kita mening kat kedalam 
parlementaire sfcer, Menoeroet chabar jang lajak (sebenarnja, peni kita pertjajai, 
jang bahasa e Dt Bg Kali telah meadakan kerapatan menoeroet adat, diroemah 
Gadang Koto Ketjil ddo 3 Juni 1938, atau rapat jang penghabisan sekali. Dimoeka 
rapat, voorzitter jaitoe Dt Bg K. telah mendakwa atau menoedoeh Dt Basa telah 
melawan Radja dan boekan sadja di waktoe A Rglr Dt Basa ini melawan Radja, 
bahkan didakwanja soedah 3 x ketoeroenan sampai sekarang Pembatja tentoe 
akan ma'loem, tentangan jg soedah2 tentoe tat kan dibatja batja lagi, menoeroet 
pengalaman kita—, sebab hal itoe semoea tentoe telah poela diselesaikan 
dizaman kedjadian satoe persatoenja, 


Apa e Dt Bg Kali memegang erat, menggenggam tegoeh akan kata pepatah, 
»lapoe balai berganti balai, kasam djo Radjo tidak soedah“??? Bagoeskah 
maksoed pepatah itoe? Apalagi kalau dioekoer de ngan katja mata Islam? 
Begitoelah seteroesnja dengan lebar pandjang e. Dt. Bg. Kali berbitjara, dan 
sebeloem Dt. Basa Ijang kena toedoeh mendjawab maka e. Dt. Bg, Kali telah 
menindjoe lantai dan menangis sehingga djadilah seorang peng hoeloe lain jang 
dibawah pengaroehnja telah mengeloearkan perkataan2 jang hina, jang ta' 
sepantasnja dioetjapkan oleh seorang penghoeloe, apalagi sebagai titel jang 
beliau pakai itoe, terhadap pada A.R. Dt. Basa dan mamakna. Konon kabarnja, 
hampirlah di waktoe itoe terdjadi perkelahian jang hebat.... Mengingatkan hal 


rapat jang seperti itoe, maka A.R. Dt, Basa dengan beberapa orang penghoeloe 
jang lain, teroes meninggal kan tempat tsb. Setelah e. Dt. Bg, Kali berhen ti 
menangis, maka beliau telah mendjatoehkan hoekoeman A.R. diperhentikan 
membawa gir poesakanja Dt Basa, menoeroet salahnja jang tiga perkara jaitoe: 
le melawan radja 2e tidak datang menghadiri ra rapat hari Rebo 3e lari 
meninggalkan rapat ini hari Patoetkah atau adilkah poetoe san jang terdjadi atas 
dirinja A.R. Dt Basa itoe? Apalagi Dt. Basa seorang Basa jang telah meisi 'adat 
jaitoe: ,,koeahnja soedah dilenggangkan, dagingnja soedah dilapah" 
diperhentikan dengan setjara begitoe??? Sedangkan menoeroet kata pepatah 
Minangkabau „orang jang berkelahi jang merarai, orang jang mereboet akan 
memberi" apakah artinja ini?. Sekianlah kita salinkan toelian beliau toe, jang 
diserahka pada diri kita memasoekannja kepers, Maka disini kita sendiri dan t.t. 
pembatija, tentoe akan dapat memikirkan, siapakah jang benar dan siapa poela 
jang dari beliau2 itoe, Dan apakah artinja motto kita diatas? Mengingatkan hal 
jang diatas itoe, serta memperhatikan oeda ra masjarakat di Koto Ketjil, kita dari 
»Perki" mengharap kepada jang berwadjib di Lb. Sikaping, akan soedi 
memperhatikan pengadoea Basa2 itoe, kalau memang sebenarnja ada. Dan 
begitoe djoega kepada Madjlis Kerapatan Tinggi 'Adat Alam Minangkabau, kita 
seroekan, soepaja ,,keroeh minta didjer nihkan, koesoet minta diselesai kan". 
Dan kepada pendoedoek Koto Ketjil kita harap, soepaja perselisihan adat 
tinggalkan perselisihan adat dan pergaoelaan hen daklah terpelihara baik. 


TOTI de AOEK Hari Chamis 30 Juni p. 6, 20 soedah dilansoengkan pemboeka an 
pasar Keramaian jang dihadi ri oleh p, toean Ass Resident aud agam serta lain 
lain Euro peeche dan Inl, amtenaren, luit der chineesen wakil pers dan engkoe2 
jang dioendang. Atas kedatangan t.Ass: res: lain lain pembesar disamboet oleh 
comite dan Muziek poen memboenjikan lagoe Whelmus. Oleh voorz, P. K 
diadakan sedikit pedato dengan menerang kan maksoed PK diadakan ada lah 
goenanja boeat membantoe 15 matjam perkoempoelan social jang ada di Fort 
de koek serta di oetjapkan banjak terimah kasih pada toean Ass Resident dan 
lain2 pembesar jang soedah memperloekan datang mengoen djoengi 
pemboekaan Pak ini pedato mana disamboet oleh toe an Dr van zanen 
Controleur al gam dengan oetjapan terimah kasih dan meng harap tjita tjita 
comite berhasil baik. Kemoedian dipersilahkan njo nja toean A.R, memboeka P.K. 
dengan memoetoes pita di pin toe gerbang. Setelah pita poetoes poeblik poen 
sama sama masoek kepekarangan P.K. Dalam pasar keramain kita djoempai 
stand stand dari hasil keradjinan tangan jaitoe stand. Kota Gedangs filigraam 
werk A,K.I S.K.I.S. Mesjes kraans H.I, S, P.G.I. v/d V.S.M. Amai setia Amimo 
Vereeg Stand koerai dan Taman Siswa. Keadaan stand2 jang kita ada seboetkan 
itoe adalah teratoer de ngan rapi dan menjedapkan mata memandang, Selain 
itoe kita dapati djoega stand dari Vleesch Hijgiene jang diadakan Gemeente, 
hasil kerdja dari openb. ambacht leergang dan stand dari Medisch Hijgienische 
propaganda T.B.C, dan K.V.B. Dalam pasar keramaian ta' ketinggalan poela 
satoe restaurant jang dioesahakan oleh Hoe Djinliwee jang dikepalai oleh Mevr. 
Soen Tjoa Sin Soe, Satoe restaurant jang diatoer netjis dan modern, serta dihi 
boerkan dengan Muziek, dan di sediakan satoe zaal tempat berdansa. Malam 
itoe rest. ijts. penoeh dikoendjoengi oleh toean2 bang sa Europa. Randai 


Pajacombo jang terkenal, boeaian kling dan boeaian lenongpoen ta' ketinggalan 
Satoe loods tempat orang main tambola Malam pertama koendjoengan publiek 
koerang memoeaskan sebab semendjak poekoel 6.30 hoedjan toeroen dengan 

rintik2. KOTA 


Kabar gembira. Boeat pembatjanja "Perki: Sebagaimana jang mendjadi 
kenangzan serta tjita2 kami oen toek memoeaskan para pembatja 


Pertemoean goeroeroe2 keloearan HIK. Kepada kita disampaikan kabar bahwa 
goeroe2 keloearan dari sekolah HIK jang berada di Sumatra Barat ini akan 
datang bersama sama berkoempoel pada tanggal 3 Juli j.a.d. di Boekit Tinggi 
goena mengadakan pertemoean. Pertemoean itoe tidak lain akan membitjarakan 
serta beroesaha sedapat moengkin oentoek meninggikan peil peladjaran jonder 
wijsi rakjat dari jang ada sekarang ini. Kegiatan serta oesaha dari kaoem 
goeroe2 itoe jang telah sama2 mementingkan kedoedoekan onderwijs istimewa 
boeat ,,toekomst" dari anak2 jang akan memikoel kewadjiban boeat noesa dan 
bangsanja oesaha kedjoeroesan memperbaiki serta mening gikan peil onderwijs 
itoe soedah tentoe kita haroes menjamboet dengan girang hati jang senan tiasa 
menanga pihak oemoem. Pernah kita menjatakan kesim noelan serta 
menghiraukan bah wa onderwijs jang berdasar Barat itoe soedah sepatoetnja 
mendapat perhatian jang lengkap goena menselaraskan dengan kehendak serta 
kedoedoekan rak jat kita sendiri. Dengan ini kita tidak hendak menjatakan 
bahwa kita itoe tidak soeka sama onderwijs jang bersendi kebaratan, lantaran 
kita tahoe jakin bahwa selama keada an itoe tetap seroepa kini, selama itoe kita 
akan perloe sertabergoena djoega akan itoe. Hanja sadja kepintjangan jang 
berada sekarang tetap dirasakan jang haroes diperbaiki. Soal ini biarlah kita 
tidak akan perbintjangkan hanja disini da pat kita mengemoekakan perasa an 
serta peringatan pada toean2 Perki serta memperloeas batjaan maka kami 
dengan tidak meingat soesah pajah serta kesoelitan jg tetap kami perangi, maka 
dengan ini kami memberi tahoe bahwa lembarnja Perki akan diperloeas dan 
akan terbit dengan 2 lem bar. Lagi setapak madjoe kemoeka Wedana baroe. T. 
Ahmadin Ass. Wedana diangkat mendjadi Weda na penggantinja Wedana Roesad 
jang mendjabat secretaris Minangkabauraad Menjoesoel perchabaran kita jang 
terlebih dahoeloe dari pada ini, maka sekarang dapatlah kita menjatakan dengan 
pasti bah wa sebagai penggantinja t. Roesad gelar Soetar Perpatih Weda na jang 
diangkat mendjabi Secretaris dari Minangkabauraad moelai tanggal ini hari jaitoe 
t. Ah madin gelar Soetan Marah Bang so selama ini Assisrent Wedana bij de 
Gewestelijke Recherche disini POLITIE VARIA Terdakwa mentjoeri O. soekoe P. 
koeli tinggal di Olo Ladang telah ditahan oleh 


goeroe itoe soepaja sesoenggoeh nja dan sepatoetnja benar boeat mendjadikan 
pikiran dari soal onderwijs rakjat. Istimewa jang bersesoeaian de ngan kemaoean 
serta zamannja rakjat. Selain dari t.t. goeroe itoe akan membela kedoedoekan 
serta positie cor mereka sendiri da lam doenia pergoeroean, disam ping mereka 
itoe memikirkan kemadjoean dan mempertinggi peil onderwijs sebagaimana jg 
ditoe djoe oleh pertamoean itoe, maka baiknja djoega soepaja teroeta ma sekali 
diperhatikan onderwijs jang berada dilakoekan dalam sekolah2 particulier2 jang 
dapat dikwalificeer sebagai concureerende onderwijs, Boekti jang njata terletak 


di bawah peloepoek mata sendiri. Sekolah2 particulier, sekolah2 rakjat jang 
tahadinja hidoep sebagi stille protest, terhadap kekoerangan dari onderkaling 
alatiek semarengah semendjadi bron penghidoepan dari oprichters sekolah2 
itoe, de ngan adakalanja melakoekan ondermijnnendje concuren tie terhadap 
satoe jg lain. Ini haroes dapat ditjegah! Disamping ini haroes dapat poela 
dipikirkan soepaja dapat memperbaiki azas2 peladjaran jg setimpal dengan 
kerakjatan isti mewa menoedjoe pada Indone siana dari onderwijs oemoem. 
Tjoekoeplah sehingga ini da hoeloe sambil menoenggoe resultaat dari 
pertemoean2 t.t goeroe ex H.I.Kanen itoe, boeat da erah Sumatra Barat. 
Beroesahalah oentoek membentoek rochani serta djesmani anak2 rakjat kita, 
soepaja berbahagia mereka terhadap noesa dan bangsanja. politie lantaran ia di 
ketemoekan dengan membawa 2 helai saroeng jang berasa dari tjoerian i 
kampoeng Soedoet. Siapa jang poenia beloem dapai diketahoei. O itoe dapat 
sewaktoe la mendjoeal kain kain itoe dengan har ga PO 25 behelai pada A. sk 
toekang djoeal baranh miskin tinggal di Damar. Lagi ketjoerian WKH tinggal di 
Parak Gedang kira kira minggoe jl telah kehilanggan 1 pisau medja dan lar edji 
"nikkel jg digantoeng kannja diding dalam kamar ti doernja, Didoega telah 
dilakoekan oleh seoraag boejoeng Sask M ting gal di Air Tjamar jang dahoeloe 
nja bekerdja pada H sekangkan pisav itoe telah di djoeal pada S tinggal di Parak 
Gadang seharga FO 12 sedangkan arlodji itoe telah di tahan SP tersebab 
boejoeng itoe ada beroetang padanja. Berhoeboeng dengan itoe kedoee doea 
barang barang tsbete lah dibeslag oleh politie sedang kan S tentoe mesti 
berhadapan poela dengan hakim. 


Hendak bepergian kemana? Beroeroesanlah dengan ,,Hoeboengan penoempang 
auto' Pasar Moedik 33 dan pasar Goan Hoat pasar Djawa Padang Tel no. 395 dan 
396 Agent dari Gouv autopost dients Dioeroes dengan tertip dan aman 
Menoenggoe dengan hormat 


JAPAN 


Poesat perhatian doenia sekarang dan jang akan datang Segala mata seakan2 
terpantjang kesana, Peladjarilah bahasa Japan, artinja bersedia oentoek toeroet 
boeat masa depan. Beladjarlah dengan pertolongan KITAB ENO ENTOEN JAAN— 
MELAJOE. Ueno, Journalist Oleh Hiroshi PTECITS 


Satoe2nia ba 


thalaiingkas, terang dan lekas dimengerti. Satoe boekoe tebal, formaat sedang, 
koelit airmas. Harga f 3. vrij Ongkos ,,penaboers Roeang pendjaran poestaka 
Indonesia Keramatplein 19 Batavia C Catalogis dikirim gratis pada jang minta 


Boleh persaksikan sendiri. Kalau enkoe enkoe atau toean toean ada 
mengoedjoengi kota Solok datanglah minoem kepada tempat jang terkenal 
Buffet baroe Solok Disana ada tersedia bermatjam2 minoeman dan makanan 
jang enak dan sedap. Menanti dengan hormat 


P Ditambah dan diperbaiki djalannja Transpo 1 Autodienst .S S. S. NARAS 
LOEBOEK ALDENG V.V VIA TIKOE SECIAAL Membawa barang2 dan passagiers 
Dienstberangkat di LoeboekBasoeng 1 Poekoel 6 pagi. Masoek di Naras poekoel 
820 pagi dapat persamboengan dengan kereta api ke Padang dan Tanah Darat II 
Poekoel 1 siang. Masoek di Naras poekoel 4 petang dapat persamboengan 
dengan kereta api kePadang station dan padang Pandjang. Dients berangkat di 
Naras. Poekoel 9 pagi sedatangnja kereta api dari Padang station dan Padang 
Pandjang-Masoek di Loeboek Basoeng poekoel 12 tengah hari 1 Poekoel 4,30 
setibanja kereta api dari Padang dan tanah darat masoek di Loeboek Basoeng 
poekoel 6,30 sadja Seanteronja auto dalam ini dienst ada auto baroe dan 
didjalankan oleh sopir jang tjakap serta boleh dipertjaja Diantara itoe waktoe ada 
poela dienst auto extra Datanglah pada segala stations S.S.S dan stations auto 
dienst di S.W.K. boeat bepergian keistoe-dan meminta keterangan lebih panjang. 
Menoempanglah pada S.5S.5,serta dienst auto S.SS berarti Hemat Tiepat dan 
sentosa. 


Vendulocaal ,,De Leeuwe Venduhouder. P.W.F, von Liebenstein Slingerlaan 7 
Telef. 295 lelang Malam Moelai djam 6.30 Pada hari Senen 4 Juli 1938 
diroemahnja jang terhormat toean A. Sastrawinangoen Hoofd Kadaster 
Belantoeng Ketjil 47 Dari perabot roemah toean terseboet jang terawat baik, 
modern dan seloeroehnja terbikin dari ja va- djati antara adanja: KEBON Satoe 
partij boengaz jang bagoes seperti boenga bougavaille, chevelurespalm, antara 
koolpalm, boenga hortensia dan bangkoe2 kebon. BERANDA MOEKA Zitje kaloe 
djati jang bagoeoer, verdiri dari medja dengan 4 korsinja, sangkoetan topi de 
ngan katja boender telor, standaard boenga, dengan boengan ja jang bagoes, 
satoe partij piring dinding, lelangsi pintoe dengan koeningan, tandoek roesa, 
satoe partij barang logam, lampoe Ti ongkok model naga dengan standaardnja, 
kap lampoe jang baerta tikar Permadani. BERANDA TENGA Zitje jang bagoes 
betoel terdi ri dari 1 medja dengan 4 korsi nja jang pakai bantal compleet 
medja2 ketjil boeat roko antara ada pakai piring logam, stan daard boenga, katja 
dinding de ngan kleednja, satoe tikar permadani jang besar oekoerannja 
3.60x2.80 meter jang bagoes betoel dan masih baroe lagi, satoe lampoe listrik 
kroon dengan 5 lampoenja, almari boekoe jang bagoes dengan satoe partij 
boekoe2, satoe partij barang logam, djam dinding dan djam listrik, medja toelis 
boeat Toen dengan koersinja, lampoe dinding, satoe collectie ambar-gambar 
teekenan tangan, zitje Libetykap lanpoe jang bagoes dan modenri dan selainnja. 
KAMAR TIDOFR 2 tempat Tidoer kajoe jang bagoes dan compleet dengan klam 
boenja, satoe tempat tidoer boeat 2 orang boeatan Soerabaja al mari katja 2 
bagian dengan katja boender telor, almari pakaian, almari obat, zitje kamar, pot 
malam, katja dinding jang besar, medja dan zitje Liberty. KAMAR MOEKA 2 
tempat tidoer anak2 boeatan Soerabaja, rak pakaian boeat anak KAMAR ANAK 1 
tempat tidoer boeatan Soera 


Braveerinrichting Cliche en stemper Fabrik keparatie Ateh S. B. Damly kali Ketjil, 
9 PADAI G. S.W K. 


Klamboe penganten BELILAH BATIK SOLO dan PE KALONGAN SAROENG PADANG, 
GAROET Permadani, selimoet Wool Voile, Crepedechine, Georgetie Renda 
Semarang Bedak dan minjak wangi Sedia Baby Talc. Keloear TOKO Indonesia 25 
Padang tel 333 wasscherij Soekamenanti Nipah No. 35 Padang Pekerdjaan 
tanggoeng netjis dan bersih Menerima bermatjam2 barang tjoetjian, sedjak 
barang njonja2 japons, sampai jg kasar Beheerder 


A SAMAD S.S. 


Binoerasjid Djoeal segala roepa2 barang kram badjoe kaoes en besi keloearan 
Europa, Amerika, en Japan PASAR BATIPOEH 16 PADANG Harga boleh berdamai 


baja, 2 kamar. 
Imari pakean dan 1 zitje 


KAMAR LOGEER Tempat tidoer Soerabaja boeat orang, 1 medja, 1 sangkoetan 
pakean dan 1 katja dinding, BRANDA BELAKANG Perabot kamar makan jang 


Noeroeljagin 77 Satoe2nja sichabar Islam terbit 2Xseboelan men oeat artikel jg 
penting2 membela kepentingan Islam, memboeat soal djawab da lam agama. 
Saban keloear membawa Arabis Editie. Harga langganan f 2. 6 boelan Adres: 
»NOEROELJA CIN BATOE SANGKAR S.W.K. 


compleet antara ada medja makan boender teloer jang bisa dibikin besar, korsi 
kamar makan2 drs soir, buffet, als ari makan dan al mari thee jang bagoes 
betoel, satoe peti ijs Java-koelkast, djam dinding jang acoord djalan betoel, zitje 
totan, satoe partij kosi Weerner dan bangkoe. Eetse vies jang compleet dan 
pakai boenga, satoe partij barang2 glas LEBIH DJAOEH Bangkoe2 sekolah boeat 
anak2 schoolbord, almari anak2, satoe partij mainan anak, perkakas da poer 
jang compleet, machine ijs satoe tempat masak merk Haller dengan ovennja dan 
selainnja ada strika listrik dan biasa dg papannja, rak piring almari dapoer dan 
goedang dan banjak lagi jang ta' diseboetkan. Datanglah melihat barang2 pada 
hari Minggoe 3 Juli dari djam 5—8 malam. 


DJOEMA'AT JULI 1938 
DAGBLAD LEMBAR KEDOEA 9 orantar dan Ata 


Rapat demoem Berindo Tjabang Pematang Siantar. Dihoedjani oleh banjak 
ketoekan berachir rapat di boebarkan sebeloem sam pai waktoenja. 
ISamboengan kemaren. Oleh, Verslaggever ,,PERKI“ Soedah itoe spra lantas 
menerangkan bagaimana kedjadian pada 1931 Indo memintak tanah, t tapi 
dalam wet hanja terseboet 3 bahagian sadja, 1 Furopean 2 Inlander dan 3 


bangsa asing. In do tidak ada, kenapa dia soekamemintak tanah lagi, boekankah 
akan menjempit bangsa kita sadja? Dapat ketoekan lagi, sehing ga spretidak 
dibolehkan bitjara lagi, dan misti toeroen dari podium. (Tepoek tangan rioeh). 
Boeat penghabisan oentoek menerangkan Asas dan toedjoean Gerindo diserahi 
t. M. Djoni de ngan nama jang terkenal Banteng Gemoek. Beloem sampai t. M. 
Djoni dipodium, tepoek tangan soedah gemoeroeh dari hadirin, Lebih dahoeloe 
spr. menerang kan kata Musthafa Kemal, jaitoe tidak adalah kemoelian, selain 
dari kemoeliaan kemerdekaan hak dan tanah. Dr Soetomo, boekanlah dia satoe 
kaoem marhaen, dan boekan poela tjap benggolan, sedangkan andjingnja sadja 
dalam satoe hari adalah doea roe piah lima poeloeh sen. Apa sebab maka dia 
soeka djoega bergerak? Itoe tak lain dan tak boekan, karena dia rasa beroetang 
boedi, dan perloe dengan pergerakan, apa lagi beroetang kepada bangsa dan 
noesanja. (Dapat ketoekan dari wk pemerintah. Tiga poeloeh tahoen soedah 
berada pergerakan, oempama oemoer 30 th, tentoe soedah koeat lah adanja, 
barang tentoe pergerak2kan itoe akan begitoe poela, tetapi dari karena banjak 
halangan dan rintangan, itoe sama sekali soedah kebiasaannjalah, dan lebih 
landjoet spr mendjelas kan dengan sedikit2 sagala kete rangan2 spr2 jang 
doeloean. Kemelaratan, kelaparan rakjat dari asal tanahnja, ini akan disam 
paikan kepada pemerintah ting gi, sehingga saja sendiri kata spr. akan 
beraudentie kepada G.G. nanti (Ketoekan lagij. Kemoedi an lantas menerangkan 
halnja tanah dan pendoedoek di BovenDeli, tapi dari karena tidak sefaham 
dengan wk pemerintah jang berada itoe waktoe, maka sprati dak dibolehkan lagi 
berbitjara, dan wk pemerintah mintak ditoe roenkan sadja, sehingga agenda jang 
dimaksoed tidak dapat spr. teroeskan. (Tepoek tangan rioeh Maka boeat 
meneroeskan agen da tsb diserahkan oleh pimpinan kepada t. Abdullah Joesoef, 
dan 


teroes naik podium. Kalau Djoni ditoeroenkan dari podium begi toelah spr. 
moelai pembitjaraan nja, tidak boleh berbitjara, maka menoeroet pepatah patah 
toem boeh hilang berganti, maka boeat menggantikan sajalah adanja. Baroe 
disitoe sadja t. A. Joesoef bitjara, maka wk pemerintah melarang teroes, dan spr. 
mintak toeroen dari podium. Kemoedian agenda itoe itoe akan diteroeskan 
djoega oleh t. S. N. Siregar, sehingga pimpinan diserahkan kepada salah seorang 
pengoeroes, tapi sampai t SN Siregar diatas podium djoega dilarang tidak bolch 
bitjara lagi, dan lantoe toe roen sehingga terbit sedikit pertengkaran dengan t M 
Djoni an tara wk pemerintah, berachir pim pinan diserahkan kembali kepada t 
Abdullah Joesoef sebagai ketoea tjabang Gerindo di Pemtang Siantar, dan lebih 
landjoet beliau menerangkan jang bahasa dia sebagai ketoea Gerindo di Siantar 
akan menanggoeng segalaznja loear dan dalam karena maksoed agenda ini 
perloe dite roeskan tapi wal hasil wakil pemerintah dengan paksa dan berdiri 
menerangkan agenda soedah habis dan rapat misti diboebar kan sadja. Hasilnja 
agenda ini tak dapat teroes hanja disoedahi sadja sebeloem djam 12 dengan 
lagoe kebangsaan Indonesia Raja 


Indonesia 


Tentang tangkapan PNI. Dengan bekerdja bersama2 P. I.D. dari Bandoeng di 
Tjimahi dan tempat sekitarnja oleh plaat slijk bestuur dengan berbarang seperti 


dilain2 tempat ada dila koekan penggeledahan pada lid2 Pendidikan Nasional 
Indonesia. Diwaktoe fadjar ada dilakoekan penggeledahan dikampoeng Babakan, 
Kaoem Kidoel, Tjisankang, Kebon Soklat, G.Asem dan djoega di Padalarang, 
onderdistrict Batoedjadjar, Ledwigadjah, Tjimindi dan Tjibeureum. Ketika 
ambtenar2 datang, bekas2 anggota dan anggota2 jang sekarang dan 
bestuurleden dari PNI ada kaget. Sebagai hal loean biasa bisa diseboet, bahwa 7 
orang, pada siapa ada dilakoekan penggeledahan, njatakan ada djadi lid dari 
Perserikatan Toekang sepatoe Indonesier, zonder djad toekang sepato. Soerat2 
jang didapatkan menoeroet Aid. dikirim PID di Bandong. dimana itoe diperiksa 
lebih djoeh Bagian terlebih besar dari ang gota2 PNI ada bekas orang2 jg telah 
dinterneerd ke Digoel demi kian djoega pemimpinz2 diltoe tempat, jang boeat 
pemeriksaan terlebih djaoeh dikirim ke Bandoeng. 


Ordonansi Baroe Bagi Gemeente Boemipoetera Ditanah Seberang 


Soedah disampaikan kepada Dewan Ra'jat rantjangan ordo nansi jang isinja 
ketentoean oe moem tentang atoeran dan oeroesan roemah tangga gemeente 
Boemipoetera di Tanah Seberang. Dibawah ini adalah kete rangan dan maksoed 
maksoed rantjangan ordonasi itoe, jang di kirimkan oleh Balai Poestaka kepada 
kita. Dengan ordornansi jang dioe soelkan itoe, dlichtiarkan akan memenoehi 
kehendak orang, menghilangkan kesoesahen jang terdapat berhoeboeng dengan 
or donansi gemeente jang soedah a 


da: diantara lain lain dikatakan orang, ordonansi lama itoe memheri pekerdjaan 
jang terlaloe bet. rat kepada gemeene a oeroesan administratie dan djoega 
terlaloe banjak atoeran jang ditentoekan didalamnja, dan oleh karena itoe djadi 
tidak moeng kin gemeente Boemi poetra itoe dapat berdjalan menempoeh 
djalannja setjara ketimoeran. Sebetoelnja soedah diadakan djoega sekedarnja 
daja oepaja kedjoeroesan itoe, jaitoe dengan ordonansi marga oentoek Beng 
koeloe, jang soedah ditetapkan dengan beslit Pemerentah jang termaktoeb 
didalam Staatsblad 1931 No. 6 Didalam oendang oendang jang baroe diseboet 
ini pendapatan dan pendirian baroe itoe tentang kedoedoekan dan kewadjiban 
gemeente Boemipoete ra soedah diroepakan dengan setjoekoepnja: jang 
teroetama keli hatan pada ordonansi baroe itoe ialah daja oepaja soepaja sifat 
ketimoeran hendaklah tetap ada pada perkampoengan sehoekoem jang 
demikian, dan lagi di ichti arkan djoega soepaja lebih banjak hal ihwalnja 
disesoeaikan dengan perhoeboengan adatnja. Djadi bagi marga di Bengkoeloe, 
pendirian baroe itoe seka rang soedah diroepakan dengan ordonansi terseboet. 


Soedah tentoe jang demikian itoe tidak akan tinggal pada itoe sadja, dan tentoe 
perloe diada kan oentoek gemeente Boemipoe tera jang lain2 djoega. Sekarang 
hanja timboel lagi satoe pertanjaan jaitoe: apakah dalam hal membaharoei 
atoeran itoe boeat Tanah Seberang akan ditoeroet djalan jang soedah di 
tempoeh itoe? Jaitoe mengada kan ordonansi oentoek tiap tiap daerah gewesti 
dan hanja akan diadakan atoeran dengan ordo nansi terhadap gemeente Boemi 
poetera sadja. Atau tidak akan lebih baikah kalau diadakan a toeran oentoek 
semoea gemeent. Boemipoetera Tanah Seberang didalam satoe ordonansi sadja, 
seperti jang dilakoekan ditanah Djawa? Djadi djoega dimasoek kan didalamnja 


keperloean gemeente Boemipoetera jang sederhana, jang sama sekali jatau 
sebagian besar masih tersoesoen 


dengan tjara ketimoeran semata. Apa bila kita sekarang boeat sementara hanja 
menilik keadaan gemeente Boemipoetera jang a gak modern seperti misalnja 
marga di Soematera Selatan atau koeria di Tapannoeli Selatan, maka djawab 
pertanjaan tadi itoe tidak ragoe ragoe lagi. Soedah terboekti bahwa ordonansi 
mar ga di Bengkoeloe memenoehi keperloean dengan setjoekeepnja bahkan 
demikian beik keadaanja sehingga dengan mengoebahnja sedikit sedikit sadja 
berho boengdengan keadaan disatoe satoe tempat ordonansi itoe dapat di 
tetapkan poela bagi gewest jg gemeentenja sama tinggi dera djat kemadjoean 
dengan marga di Bengkoelen itoe, Boeat perkampoengan sehoekoem jang 
seperti itoe, maka ordonansi jang dia toer menoeroet atoeran jang ber-TE pi 
dikarangkan lebih loeas dan lebih oemoem, tidak sedikit djoega akan ada 
keberatannja, bah kan akan mengoentoengkan. Akan tetapi soal itoe djadi soelit 
berhoeboeng dengan perkampoengan sehoekoem jang tidak sederadjat dengan 
marga di Bengkoeloe itoe kemadjoeannja jaitoe bagi perkampoengan 
sehoekoem jang beloem ada diboeat ordo nansi gemeente Boemipoetara. Boeat 
perkampoengan sehoekoem jang demikian itoe ordo nansi marga itoe akan 
meroesak kannja, bahwa sekalipoen ordo nansi itoe disoesoen kembali dengan 
sangat hati hati oleh sebab gemeente sebagai marga itoe di atoer menoeroet 
Boemipoetera jang mempoenjai sidang perwakilan Iygemeenteraadi dan bekerdja 
dengan mempergoenakan anggaran belanda begrooting dan sebagainja. Boeat 
gemeente jang sederha na itoe, boeat sementara waktoe ini, tjoekoeplah doeloe, 
kalau di adakan atoeran jang oemoem oemoem sadja, atoeran jang ti dak 
begitoe banjak mengoebah keadaannja jaitoe tentang hak nja sebagai 
rechtspersoon ten tang tanggoeng djawab kepala gemeentenja dan jang sebagai 
itoe sekaliannja itoe ialah tentang hal hal jang sesoengoehnja dapat diatoer 
oentoek sekaltan gemeente Boemi poetera di Tanah Seberang asal diterangkan 
dengan pengertian jg seloeas loeasnia. Djadi apa bila ada diingat bah wa 
gemeente Boemi poetera di Tanah Seberang itoe ada doea matjam seperti jang 
diterangkan itoe dan djika ada diingat poeia kepentingan tiap tiap matjam itoe 
maka pertanjaan moengkin kah diadakan atoeran oentoek sekalian gemeente 
Boemi poete ra di Tanah Seberang dengan satoe ordonasi sadja bolelah didja 
wab moengkin. Kepentingan ini dapat dipenoe hi dengan mendjadikan ordonan 
si jang dioesoelkan itoe djadi doea bagian. Ada samboeng 


Soedah tertjipta Soedah terbit 


Boekoe Ringkasan Sedjaran Indonesia Disoesoen oleh: ZAINOFDDIN SALEH dan 
ANWAR DUSKY Dipimpin oleh: Mohd. HOESIN ELIAS (leerkracht Islamic College 
Padang. 


Ditjetak diatas kertas haloes jg berkilat (kunstdrukpapier) Formaat boekoe 
15X21 om serta dihiasi dengan 21 gambar2 serta pe 


ta2 dan tjandi2 jang bagoes2. Halamannja lebih dari 115 moeka jang berisi: 1e 
Pengambilan sedjarah koeno Indonesia. 2e Zaman Hindoe dan pertjampoeran 


dengan Hindoe, 3e Zaman Islam bertebar di Indonesia deggan keradjannja 4e 
Masa bangsa Barat berkoeasa dari V.O.C (Compagnie ke Gouvernement 


sampai 


5e Aliran baroe dalam sedjarah Indonesia hingga kini dil, Boeat 
menjempoernakan boekoe ini ditambah dengan Ringkasan Sedjarah Tanah 
Melajoe, Pesanlah dari sekarang boekoe jang menambah perpoestakaan 
Indonesia kita ini. Tambahan lagi boekoe Ringkasan Sedjarah Indonesia ini 
dibawah penilikan (dikoreksi) oleh Mr. Soetan Haroen Al Rasjid. Harganja hanja 
f0,75410 pCt. ongkos post. Pesanan diatoer pada: MOHD HOESIN ELIAS 
leerkracht Islamic colles kadang 


BERITA FAMILIE 


Diberi tahoekan kepada orang2 jang soedah mengetahoei dan beloem 
mengetahoei, bahasa DAHAR AZIZ tinggal di Goeroen Lawas Berheerder dari 
Administratiekantoor ,,Centrum" Raafweg telefoon No.277 Padang satoe familie 
dengan si HAROEN. Moelai tanggal 22 Juni 1938 jl. si Ha roen berpisah (poetoes)- 
satoe familie dengan Dahar Aziz terseboet, karena tidak tjotjok dalam 
pergaoelan. Kalau sekiranja Dahar Aziz atau jang berkepentingan dalam ini hal 
merasa koerang senang, jai toe ig teroekir2 dalam fikirannja, ibarat doeri dalam 
daging, ibarat api dalam sekam, lantaran si Haroen berpisah (poetoes) satoe 
familie dengan Dahar Aziz tsb. Berpisah: berarti si Haroen tidak maoe mentjari 
kekeliroean, melainkan mentjari keselamatan dari awal sampai achir Kalau 
sekiranja dipembelakangan hari kedjadian marabahaja terhadap si Haroen 
lantaran Dahar Aziz atau jang berkepentingan, berarti sebagai memberi 
antjaman atau membalaskan sakit hati atau dendam, diharap soepaja jang 
berwadjib ambil perhatian. Setahoenbarehkamaha Tjoepakdipapekdahoeloe 
Setahoen hari kahoedjan Pajoeng sadiokanda hoeloe Isinjo: Elok awak Ingeksa 
baloenkanai Terang boekan? 


Taman Siswa daerah Minangkabau 


Moelai sekarang menerima moerid baroe boeat cursus 1938/39 Tjabang Padang 
oentoek T.Anak T.moeda T.Antara 7) B.Tinggi Matoer S Poear B.Sangkar Taloe 
P.Koemboeh 


Keterangan2 lebih djelas dapat diperoleh pada tiap2 pergoeroean jang terseboet 
diatas Wakil MadjelisLoehoer Secretariaat Madjelis Daerah Matoer Boekit Tinggi 


T.Dewasa 


Vendulocaal ,,De Leeurve Venduhouder: P.W.F. von Liebenstein Slingerlaan 7. 
Telef. No. 295 lelang Malam Moelai djam 6.30 Pada hari Djoemahat 1 JULI 1938 
Diroemahnja jang terhormat toean. A.J. PAUW Ambtenaar S.S.S. Simpang Haroe 
No 2 Dari perabot roemah toean terse boet jang terdjaga baik, netjes dan 
seloeroehnja terbikin dari kajoe djati Java, Boleh datang lihat pada hari Lelangan 
moelai djam 5 sore. 


Idem. LELANG MALAM Moelai djam 6,30 Pada hari Rebo 6-Juli 1938 di roemahnja 
jang terhormat Toean EOCITRAT mspecteur van politie Iste klasse Niuwe 
Gantineweg no. 19 Dari perabot roemah toean terseboet jang terdjaga baik, 
modern dan terbikin dari Java djati, Boleh datang lihat pada hari e lasa 5 luni dari 
diam 5-8 malam iden. LELANG. MALAM Moelai djam 6 30 Pada hari Djoemahat 8 
Juli 1938 Didalam satoe roemah di Kam poeng Dobi No. 65 Dari perabot roemah 
jang terdjaga baik dan modern. Boleh datang lihat pada hari Kamis 7 Juli dari 
djam 5.8 malam 


Idem LELANG MALAM Moelai djam 6.30 P. da har. Senen 11 Juli 1938 
Diroemahnja jg terho mat toean K.OVERDULE Sergeant der Infanterie 
Ondatjeweg G.8 Dari perabot roemah toean terseboet jg terdjaga baik, netjes 
Boleh datang lihat pada hari Minggoe 10 Juli dari djam 5-8 malam. 


idem. LELANG MALAM Moelai djam 6,30 Pada hari Rebo 13 Juli 1930 Diroemahnja 
jang terhormat toean E.G. NJIO Ambtenaar Douane Hoogeweg - Emmahaven Dari 
perabot toean terseboet jang terdjaga baik modern dan masih baroe lagi. Boleh 
dateng lihat pada hari lelangan moelai djam 5 sore. 


Idem LELANG MALAM Moelai djam 6.30 Pada hari Djoemahat 15 Juli 1938 
Iroemahnja jg terhormat toean J.M.K. LAPRE Hoofd Inspecteur van Politie 
Sawahan 46 Dari perabot roemah toean terseboet jang terdjaga baik, netjes dan 
modern dan seloeroehnja terbikin dari Java. Boleh datang lihat pada hari Kemis 
14 Juli dari djam 5-8 malam 


Idem" LELANG - MALAM, Moelai djam 6. 30 Pada hari Djoemahat 29 JULI 1938 
Diroemahnja jang terhormat toean H. FABRIEK Chef Autohandel Koeck Dipolama 
weg. Dari perabot roemah toean terseboet jang terdjaga baik dan netjes dan 
semoeanja terbikin dari Java Boleh datang lihat pada hari Kemis 28 Juli dari djam 
5-8 malam 


Soetan Sati MODERNE SCHOEN WINKEL TJAP SINGA No. 1 Vak 4 Gemeenteloods 
Tersedia bermatjam2 sepatoe slop lelaki dan perempoean toean2 dan njonja2. 
Potongan menoeroet zaman Menanti dengan hormat 


Masoekkanlah anak2 toean kesekolah-sekolah: MOEHAMMADIJAN 


Moelai sekarang menerima moerid. ada tahoen ini akan diadakan sepecial boat 
anak: eerempoean 


Adres jang terkenal Haroen Toco mas Pasar Solok Mendjoeal -dan membeli 
barang2 mas dan „intan dengan tanggoengan (grantie) Boeatan netjes Toean 
boleh persaksikan menanti de dengan Hormat, Eigenaar 


